SABTOE, 2 APRIL 1938. 


Directeur: ERIS Hoofdred. A. ANWAR Red. di Bandoeng A.A, Achsien, Kantoor 
Red. & Administratie Molenvliet West No. 98 Bat.-C. 


Terbit 1 lembar 

hari Sabtoe 

Terbitnja tiap 

TAHOEN KE-II. — No. 13. 


HARGA LANGGANAN 1.50 satoe kwartaal (3 boelan) boleh dibajar boelanan 
(Pembajaran lebih doeloe) ADVERTENTIE TARIEI f 0.25 per regel, satoe kali 
moeat paling sedikit f 2,50 Contract lain harga. 


Sekali lagi, hakim perempoean Apakah pergerakan kaoem iboe tidak memikirkan 
hal in toEP..co WK. Selama koeroengan ini minggoe kita teroes moendar- 
mandia mengoendjoengi kantoor landge recht, residentiegerecht dan kantoor 
Landraad, lain tidak ialah melihat dan mendengar beberapa matjam hal jang 
mengenai bang sa kita teroetama kaoem iboe Menoeroet penglihatan kita 
boekan sedikit matjam perkara g. djoega mesti kaoem iboe terbawa-bawa 
menghadap kehada pan raad. Ada jang mendjadi pesakitan, ada poela jang 
mendjadi saksi. Selasa jang baroe laloe kita toeroet menghadiri satoe perkara 
penganiajaan oleh pesakitan nama Totong jang terdjadi di Tandjong Priok di 
beberapa boelan jang telah laloe. Roepa-roepanja menoeroet pemeriksaan, jang 
mendjadikan sebab, ialah gara-gara tjemboeroe sebab bekas isteri Totong telah 
disangka oleh pesakitan berboeat hal jang mendjadi pantangan dengan nama 
Moes. Sewaktoe bekas isteri Totong didengar keterangannja dalan hal 
penganiajaan itoe, disitoelah kita mendengar beberapa pert njaan dan 
keterangan itoe perepoean sangat meng'aifkan benar-benar, sehingga bagaikan 
satie menjempat telinga mendi garn amkan daja, goena Te.ap me disoekan 
djalannja pemerik anpa jang kita perhakim dan gritempatan djoega mendjalan 
kan kewadjiban itoe, meskipoen batinnja menolak Perboeatan rahasia kaman 
rahasia soeami dan isteri jang koerang sedap didengar o leh perasaan laki-laki, 
seringka li terdengar dimasa memeriksa in perkara. Hakim, leden dan grif fier 
djoega nampaknja agak segan-segan memadjoekan pertanj an. Dan djawaban 
bekas ister Totong djoega, berat roepanja dia memberi keterangan jang di 
mainta tadi Kita sangat heran, kenap kaoem iboe bangsa kita tidak soedi 
memikirkan tentang peroeba han kehakiman, soepaja diadakan . speciaal boeat 
kaoem iboe? Boleh djadi kaoem iboe bang sa kita jang bekerdja dalam 
pergerakan, beloem pernah terbaw bawa kedepan hakim oentoel memberi 
keterangan jang bersang koetan dengan oeroesan pertjin taan, penganiajaan 
sebagai dia tas tadi Kalau soedah merasa, mes ti memberi keterangan kepada 
pelitie atau hakim dalam hal jan seroepa isteri Totong itoe, kita kira, baroe insjaf 
dan ingi diadakan sidang dan hakim perempoean goena memoetoes dan 
mengadili segala perkara. Boeat seseorang soeami, kita ia akin ia berasa berat 
kalau terinja terbawa-bawa didepan hakim memberi keterangan dalam satoe 


perkara jang bersangkoeta dengan perkara pertjintaan. Kaoem iboe bangsa kita 
wadjib berdaja-oepaja meminta kepada jang berwadjib, soepaja kesopanan dan 
kelaifan mata Timoer itoe terpelihara, djangan sampai perkara oeroesan 
perempoean jang selajaknja diadili o eh sesama hakim perempoean tetap 
diperiksa oleh hakim laki-laki. Koepaslah hal ini oleh kaoen iboe, bitjarakan 
ramai-ramai jg goenanja boekan boeat orang lain, tetapi boeat kaoem iboe bang 
sa kita djoega. Kita jakin, pemerintah tidak keberatan mengadakan hakim 
perempoean, bila kaoem iboe soeka beroesaha dalam djoeroesan ini A. An 


MA'LOEMAT ! bagi sekaliannja LANGGANAN 

model BATIK haloes, Baroe terima roepa Sawitan penga ten. Harga paling pantas 
TOKO MA'ASOEM 

Pasar Senen 135 Tel. 3227 WI. 


Soal perkowinan — PERAWAN PEMOEDA MEMBOEDJANG DEWASA CRISIS 
PERKAWINAN 


So'al perkawinan, adalah soeatoe soal jang hangat selamanja Makin dikoepas, 
makin bertam bah hangat, sebabahal itoe dari satoe kedjadian jang mesti tiapE 
tiap orang menempoehnja. Tidak mendjadi heran kaoem laki-laki dan 
perempoean perloe membentangkan fikirannja toeroet membitjarakan hel-hal 
jang mendjadi tanggoengannja masing masing — kawin, adalah sa'at Kawin jang 
mesti diterima oleh laki-laki dan perempoean. Dibawah ini kita terakan boeah 
fikiran toean Ridwan dalam Pe De, soal perkawinan Berpikah karan satoe 
perboeatan jang soetji, disoeroeh dan di andjoerkan oleh segala agama di atas 
doenia ini. Sjarat-sjarat bernikah kawin ini, ditentoekan sjarat roekoennja oleh 
masing-masing agama, agan dapat memperkokoh perhoeboengan sisoeami 
isteri, jang baka mentjiptakan „MANOESIA" se roepa dengan iboe atau bapa, jg 
akan mendjadi penghoeni doenia ini dimasa jang akan datang Demikianlah 
pentingnja so'al bernikah kawin itoe, bagi doea djenis manoesia, jang berlain-la 
in sifatnja, beserta berbeda perasaan pertimbangan menoeroet djenis jang chas 
bagi masing-masing. Sifat laki-laki ! Sifat perem poean ! Sekarang timboel 
so'also'al jang idem poela. Dan intimboelnja dikalangan jang terpeladjar. Jang 
menjebabkan terbit „Crisis Perkawinan. Menoeroet toelisan Nji Sri Ma 
ngoensarkoro di Pe De No. 50 lembar ketiga tanggal 3 Maar 1938, perkara ,,So'al 
Perawan De wasa", jang penting dapat kita toeroenkan dibawah ini: ,,Toean Dr. 
Slamet Suddibjo memoelai pembitjaraan in dengar soearanja pada pemoeda- 
pemoeda Indonesia, soepa ja berkawinlah, kalau sjaratsjarat soedah tjoekoep 
boeat mengongkosi roemah tangga jang sederhana. Pemoeda-pemoeda kita 
menjamboet seroean itoe dengan keterangan-keterangannja jang menjatakan, 
bahwa perawan-perawan jg. terpeladjar sendirilah, jang ta soeka berkawin 
dengan pemoeda-pemoeda jang ta' banjak nafkahnja. Dilain bagian lagi: didapat 
djawaban fihak perawan-perawan de wasa kita: Hanja perkawinan jang 
didasarkan pada kesoetjian dan ketinggian boedilah akan dapat memperbaiki 
toeroenan dan masjarakat Indonesia enz. enz. Tentang hal keoeangan bagi 
perawan berawan ini adalah oeroesan jg. NOMOR DOEA Roepanja pemoeda dan 


pemoedi kita, jang terpeladjar setengah nja menoeroet toelisan diatas, masing- 
masing membersihkan diri lempar melemparkan kesalahan satoe pihak pada 
jang satoe! 


Sebagai telah kita toelis, MA NOESIA mempoenjai doea sifat dari doea djenis 
manoesia ! LA KI-LAKI dan PEREMPOEAN Doea machloek ini memang ditjit takan 
hidoep samenwerking boeat keamanan doenia ! Ada jang tidak terdapat pada 
laki-laki terdapat pada perempoean, sebalik nja Djangan diloepakan, bahwa 
seorang laki-laki jang 100 pCt. bersifat laki-laki mesti bersifat „Corsequent” — 
berani bertaroeng di lam gelombang penghidoepan membela saudarinja, dengan 
apa jang ada padanja goena mentjipa akan ketoeroenan jang berbahagia. 
Sebahknja kaoem perempoean. mesti membantoe !! Kembali poela satoe so'al 
lagi. Dengan oekoeran mana seorang pemoeda kita akan mentjari djodonja? 
TIMOER atau B. RAT Sekiranja pemoeda-pemoeda ja terpeladjar dan soedah 
mempoenjai penghasilan sederhana, senan tiasa menanti-nanti akan beriste 
rikan jang terpeladjar poela, bagaimana poela keadaan PERAWAN DESA kita jang 
lebih berani hidoep bersakit. Apakah mereka itoe soedah tertjipta akan begitoe 
sadja selamanja. Adilkah kita membiarkan mereka hidoep. tidak mentjiptakan 
ketoeroenan jang sempoerna dibelakang. Sedan so'al ini tertanggoeng atas 
bahoe pemoeda-pemoeda terpela djar kita, dan djangan meloepakan lowongan 
ini jang sangat perloe difikirkan Mereka berani hidoep bersakit ! Bimbinglah 
mereka seichlas ichlasnja, kalau kita berpedoman kan akan mentjiptakan 
ketoeroenan jang soetji Bagi perawan-perawan dewasa kita, oekoeran mana 
poela jang akan diambil kesoetjian seorang pemoeda. Soetji seorang pemoeda 
toe tidak memilih golongan. Seorang terpeladjar amat boleh dja di tidak 
mempoenjai kesoetjian rochani. Sebaliknja seorang jang boeta hoeroef boleh 
berpendiri an jang soetji seloeas-loeasnja Apalagi djika menoeroet penoetoeran 
diatas perkara financien jalah jang No. II PEMOEDA-PEMOEDA wadjib 
menaangkat deradjat pemoedi-pemoedi kita. PEMOEDI-PE MOEDI kita mesti 
poela mengangkat deradjat pemoeda-pemoeda Djika ini berlangsoeng dengan 
arti jang seloeas-loeasnja, tertja pailah kelak ketoeroenan jang ber bahagia. 
Selain itoe mesti berdiri pada posisi, masing-masingnja. Laki-laki berdiri pada 
sifat laki-laki itoe, sebagai BAPA PEREMPOEAN sebagai sifatnja boela sebagai 
IBOE Mesti poela diakoei disini perkawinan itoe djika soedah berlangsoeng, 
djaoeh pelaknja dari theorie jang direka-reka. Oemoemnja boeat bangsa kita. 
Tidak poela perkawinan itoe dipermoedah-moedah, djatoeh nanti pa 


da kelakoean jang hanja perloe memoeaskan nafsoe belaka, jang berarti 
meroesak-roesak ketoeroe nan. So'al ini dapat dilaksanakan de ngan sempoerna 
bersendi pada kepertjajaan Agama masing-masing jang djika ditoeroet 
menoeroet semestinja akan mentjapa KEBAIKAN zahir bathin — Doenia dan 
achiratnja. Terpoepoes CRISIS PERKAWINAN. kabaran 


BERITA REDACTIE. Tenaga bertambah pada ,,Penoentoen" Toean A.A. Achsien 
telan kita angkat mendjadi Redacteu kita boeat di Bandoeng. bahwa Perloe kita 
terangkan, toean A. A. Achsien adalah seorang Journalist jang toelisannja 
seringkali nampak dibeberapa soerat kabar teroetama di Djawa ini Baik fihak 
kawan dan lawannja soedah pada mengetahoei jang toean A. A. Achsien seorang 


pemoeda Indonesier jang selaloe membentangkan boeah fikirannja 
membitjarakan hal-hal jang bersangkoetan dengan masjarakat kita Kita pertjaja, 
hasil pena Journalist moeda ini dapat kiranja me menoehi keinginan pembatja 
»Penoentoen" Sewaktoe beliau ini datang mengoendjoengi kantoor kita bersama 
dengan toean Liem Ya Tjoen dari firma Tio Tei Hong jang terkenal di Batavia ini, 
beliau berdjandji akan memenoehi kewadjibannja terhadap pembatja 
Penoentoeng. SELAMAT BEKERDJA Hidoep dan soeboerlah Girang hati kita 
menerima dagblad baroe bernama „Berita Priangan", jang mendjadi Direc 
teurnja toean ALI RATMAN Sedang mendjadi Hoofdredacteur toean BAKRIE 
SOERAATMA DJA, dan Plv. Hoofdred, toean O.K.JAMAN Terbitnja di Bandoeng, 
kantor red. en adm. O. Kerkhofweg No 16 Bandoeng Kita oetjapkan selamat 
beker dja dan soeboerlah Demikian poela kepada weekblad „OEMOEM" jang 
terbit de Pematang Siantar, jang dipimpin oleh toean I.M.H. NAPITOEPOELOE, 
adres Kerkstraat 45 Pem. Siantar, djoega kita oetjap kan selamat BOEKOE 
PENTING. Dalam bahasa Batak. Dari toean M. K. Sihite, kita terima satoe boekoe 
„Sl MALIN DEMAN" dalam bahasa Batak Isinja djangan dikata lagi, bagi orang 
jang ingin tahoe isinja, dan mengerti bahasa Batak, soedah tentoe boekoe 
terseboet sangat menarik hati. Sedang harga nja hanja f 0.75 tambah ongko 
kirim 5 senBoleh pesan pada toean M.K. Sihite Petodjo Oedik Gg. 4 No279 
Batavia-C Pengiriman mana kita oetjapkan terima kasih SELAMAT DJALAN TOEAN 
MR. SOEDJONO Tanggal 19 Apri berangkat ke Japan. Kabar jang dibantah doeloe 
tentang keberangkatan Mr. Soe djono ke Japan, sekarang kita bisa kabarkan, 
bahwa beliau djad djoega berangkat kesana mendja di goeroe bahasa Melajoe. 
Tanggal 19 April ini beliau akan meninggalkan Djawa ini. K ta oetjapkan selamat 
djalan, 


OBAT TJAP MATJAN SOEDAH TERMASJHOER LAMA DAN ADA TERPAKE OLEH 
BERMILIOEN - MILIOEN ORANG DARI SEGALA BANGSA DISELOEROEH DOE 


NIA 


TOEAN SAEROEN DI SUMATRA Dapat samboetan dan peng harggan dari 
journalisten di sana. Dengan luchtpost kita terima warta dari Medan, bahwa keda 
tangan toean Saeroen redac teur dari Aneta ke Sumatra sangat memoeaskan. 
samboetan baik dan penghargaan Kedatangan beliau itoe dapat dari beberapa 
journalisten di Me dan dan Padang Beberapa kali beliau ini dimin ta membikin 
pedato jang ta'moedah diloepakan. Perdjamoean speciaal diadakan oleh 
Directeur dagblad ,,Persamaan". Djoega kabarnja pembitjaraan toean Saeroen 
dengan beberapa dagblad di sana ada berhasil baik, ertinja harapan Aneta 
dengan perantaraan toean Saeroen tertjapai M. I. MA'ASOEM JG TOKO TERKENAL. 
baPersediaan kain batik tik baroe banjak sekali Dir. Eigenaar toko terseboet 
minta kita kabarkan, bahwa moelai tanggal 1 ini boelan, perkara kain batik dan 
lain-lain modebaroe tjoekoep sedia dengan harga jang pantasnja boekan main 
Kaoem iboe djangan ambil poe sing, boleh koendjoengi dan persaksikan barang- 
barang baroe jg. janggoep memenoehi keinginan pembeli. KENALKAH BESOEDAH 
LOEM „Muget d'Orient Huid-Poeden Dari fabriek Muguet-Bedak „Juk Fen 
Company" Batavia ki ta telah terima monster 2 blikjes „Muguet d'Orient Huid- 
Poeder salah satoe Poeder jang orang haroes berkenalan dan mempoenjai nja. 


Kita pertjaja Poeder bikinan di ri ini fabriek akan dapat perhatian besar. Dari 
sebab itoe siapa jang beloem tahoe soepaja membikin pertjobaan pada ini 
barang BOEKOETOE SEGALA SOEK HAROES DIBINASAKAN Kita dari ,,Penoentoen" 
tidak bersedih Tersiar kabar dipeloearan, bah wa PARINDRA Hoofdbestuur telah 
schorst dan keloearkan seorang anggautanja, jaitoe: toean . Daeng Nadja 
moedin Malewa jang bermoela diang gap. mendjadi djempolnja perkoempoelan 
Roepelin, tetap achirnja ternjata, bahwa toean jg djempol ini telah mengchianat 
kepada perkoempoelannja. Sekarang ia soedah dipreventief berhoeboeng 
dengan penggelapan oeang Roepeling f 1000. lebih. Boekan itoe sadja. lapoen 
dipersalahkan telah toeroet tjam poer dalam perkara ,,smokkel" di dalam 
djabatan Douane Kita tidak bersedih dalam hal ini, bahkan menjatakan kegira 


ngan, bahwa sekarang Parindra berani membinasakan koetoe-boesoek dengan 
terang-terangan itoe, soenggoeh baik. Soepaja, mendjadi teladan, maka 
hendaknja semoea perkoempoelan, teroetama jang „nasional berlakoe awas 
kepada ,,Ketel Nasionalnja. Apa ketel nasional benar apa boekan, alias......... 
ketel palsoe POELANG DARI DIGOEL Orang-orang jang terseboet dibawah ini jang 
diasingkan ke Boven Digoel, kini dengan Gouver nements besluit diperkenankan 
poelang ketempat kelahirannja atau tempat tinggalnja dahoeloe atau ketempa' 
lainnja jang dikehendaki ialah toean-toean: R. Abdoelmanan, Ronosoeseno alias 
Besar. Hadji Abdoelgapoer al. Abdoel Manap. Jacoeb, Moekri. Adisoewarno alias 
Salim, Djoeni al. Atmosoediro Mas Kar lan, al. Soerawikarta, Hadji Oes man, 
Talaha gelar Soetan Langit. Ajip Achmad Paiman semasa ketjilnia bernama 
Kasdoe. Zai noedin, Daoed bin Hadji Sjarif. Abdulhamid bin Aboenawas, Joesoep, 
Basir bin Atim. Hardjopia wiro, semasa ketjilnja bernama Kasido, Hardjokartono, 
semasa Hadji Moh. Noer Kamari, Kar towidjojo al. Karso, Koesman Noerdin gelar 
Bagindo Soetan, Hasan Moehidin al. Bandot, Dar sono, Amat Domal, Raden Djam 
djam Natamihardja, Kasboellah Moh. Bakri, semasa ketjilnja bernama Moekri, 
Hadji Moehamad Jasin Salikin, Afif, Kasan dan toean Hadji Artadjaja. SIAPA TARIK 
HOOFD PRIJS: Loterij jang diboeka 30 Maart 1938; jang tarik Hoofdprijs besarnja f 
75.000.— adalah toeantoean: Lie Yit Pen, Yo In Foek, Kim Kian dan Boang, 
tinggal di Senen. Lotnja dibeli 1/10 lot dar Schoenmagazijn New York Coy 
Molenvliet Oost 61. Batavia-C Regen Hasiboean Peladjaran boeat A.M.S., H.B.S. 
dan H.I.S. djoega menjediakan Romans ontspanningslectuur en Letterkunde 
Toean-toean dan Njonja-njonja landjalah dan kirim boekoe apa jang perloe, 
selamanja kita ada bersedia harga paling rendah dari lain-lain Boekhandel 
Menoenggoe dengan hormat Adres Tweedehandsch-Boekhandel REGEN - 
HASIBOEAN 16 Kramatplein No. 10 dan BATAVIA-CENTRUM 


Sepandjang djalan Medan-Padang Palembang. Singapore barang-barang lebih 
moerah, kota ada oewang abang saja" Beberapa perbandingan kota-kotanja. — 
Padang Mesir di Indonesia. — Kota zonder kendara an Soengai sebagi djalan 
besar. . Oleh: R. SAEROEN. Meskipoen koerang waktoe, sebesar dan ketjil dari 
matjam-ma 


kali soedah djandji, toean Saeroen loeloeskan permintaan kita tempo hari boeat 
sekedar toeli apa-apa jang dilihat di perdjala nannja ke Sumatra Timoer, te roes 
ke Barat dan Sumatra Selatan melaloei Singapore Sementara itoe dari pers di Ma 


dan dan Padang collega Saeroen dapat samboetan jang selajaknja boeat beliau 
ini, dimana-mana tempat disamboet dengan djamo jan dan tidak ketinggalan 
permintaan adakan causerie Collega Saeroen selain journalist kenama'an djoega 
redenaa klas satoe telah berdjam-djam bitjara disana-sini, zonder tjatatan atau 
membatja toelisan, menjebabkan beliau memberi indruk jg baik sekali pada 
publiek di Sumatra dan collega-collega disana Dibawah ini apa jang toean Sa 
eroen ingin toetoerkan kepada pembatja kita Djikalau orang goenakan snel 
dienst dari K.P.M. dari Betawi keBelawan, tempat pertama berla boeh adalah 
Singapore. Di Muntok kapal berhenti sebentar oen oek memoengoet moeatan 
dan penoempang, djoega oentoek menoeroenkan, tetapi tidak menempel di 
pelaboehan, hanja berherti kira-kira 2 k.m. djaoehnja dari ini ditengah laoet. 
Dengan moto boot dan perahoe penoempan dan barang itoe diangkat ke da dari 
kapal sneldienst K.P.M. Pelaboehan pertama di Singa pore Djikalau maoe orang 
bisa landjoetkan perdjalanannja itoe han djoega sesoedah kapal berhent dari 
djam setengah 7 pagi sampai djam 11 siang, djadi koerang lebih 4 djam bisa 
mendarat. Bo at orang jang tidak begitoe diboeroe oleh waktoe bisa singgah doe 
loe di Singapore, beberapa har sesoekanja sampai ada kapal jg melandjoetkan 
perdjalanannja keBelawan Djikalau orang maoe singgal di Singapore lebih dari 
24 djam, padanja perloe ada mempoenja paspoert. Di Singapore pendjaga an 
politiek ini waktoe ada keras Zonder mengetahoei orang di boentoeti oler 
recherche bagian orang asing. Singapore tidak begitoe lebar seperti Betawi, 
tetapi ramainja boekan kepalang. Soerabaja jan ridibagian handel lebih ramai, 
boleh dilepat-gandakan oentoek menjaami Singapore. Pendoedoel jang terbanjak 
nampak bangsa Tionghoa. Orang kaja Tiongho dan orang miskin Tionghoa. 
Dibawah bajangan astana toean-toe an Au Boon How dan Au BoonPar, 
fabrikanten balsem dan o bat-obat tjap Matjan jang terkenal terdapat koeli-koeli 
penari. betja dan pengangkoet-pengangkoet Tionghoa totok. Dekat station dan 
pelaboean di mana di Java nampak koeli-koel anak negeri, di Singapore koeli. 
toeli Tionghoa meloeloe. Anak negerinja, anak Melajoe tidak menjampoeri pada 
pekerdja an jang rendah-rendah tetap djoega sebaliknja tidak pada linkoengan 
atas. Mereka ini kebanjakan jang meroepakan golo ngan sopir, djoeroetoelis di 
toke toko Arab dan Inggris dan bernaga ketjil Politie-agenten di Singapore 
kebanjakan boekan anak-negeri nja poela jang diwadjibkan mendjaga djalanan, 
tetapi bangsa Hindoe (India) dengan tulband nja jang eilok dan djanggotnja jang 
berewok. Diantaranja orang India itoe mempoenjai kedoedoekan baik di 
Singapore mendjadi ambtenaar politie, pedagang besar dan sebagainja 
Disebelah orang Tionghoa mesoepakan lapisan bawah adala bangsa Voor-Indier, 
biasanja da seboet Keling. Mereka ini dengan pakaian jang hanja sangat seder 
hana nampak depan kedai-keda dan diantaranja boekan peroesa hhan ketjil. 
Sebagai koeli toekang bikin betoel djalanan mereka poela jang nampak dari 
Singapor sampai di perdjalanan ke Johora Pelaboehan Singapore djaoe lebih 
besar dari di Betawi. Kapal 


tjam bangsa, dengan poeloehan motorboot dan sekotji, nampai setiap hari. 
Singapore memang sebagai station kapal jang penting di Asia ini, sehingga 
keadaan terseboet tidak mengherankan. Si apa datang dengan kapal di 
pelaboehan Singapore, teroetama wak toe akan berangkatnja, akan menjaksikan 


pertoendjoekan silan jang pandai. Beberapa orang anak negeri disitoe dengan 
perahoe sampan ketjil mendekati kapal dan minta-minta oewang pada 
penoempang. Itoe oewang boeh dilempar begitoe sadja dalan aoet dan sesoedah 
begitoe tentoe lantas penoempang sampan itoe lontjat ke dalam air oentoek 
menjeloeloepi oeang dalam air i O Lima tahoen jang laloe saja melihat orang 
toea, dengan isap seroetoe mendajoeng dekat kapa Kemarin ini poela saja lihat 
ia boela dengan seroetoe djoega di moeloetnja. Djikalau ada oewang dilempan 
dekat ia, maka ia lontjatlah keda lam air, dengan seroetoenja tetap dalam 
moeloet dipoetar oedjoen nja, disebelah api dimasoekkan lalam moeloetnja. 
Tidak ada oewang dilempan jang gagal, semoea bisa diambi pengan tjara 
terseboet diatas. Harga barang-barang di Singa pore djaoeh lebih moerah dari di 
Java, teroetama jang keloearan lain negeri. Ini disebabkan kare na vrije handel 
jang meradjalela dalam ini kota Singa. Sigaret da am kareng boelat jang disini 
har ja antara 60 dan 80 cent, disana harga 25 sampai 45 cent. Minjak wangi dan 
au de cologne boekan main moerahnja tetapi tidak boeh dibawa masoek ke 
pelaboehan djadjahan Belanda, atau haroes dibajar beanja jang tidak moelah 
sehingga harganja djadi sama sadja dengan disini. Orang-orang jang dari 
Belawan ke Tandjong Priok atau sebaliknja tidak bisa liwatkan keempatan itoe 
(membeli barang harga moerah), djikalau kebetoe an membawa oeang tjoekoep. 
Tetapi barang pembelian itoe haroe. diatoer begitoe roepa, sehingga oleh 
Douane hanja nampak sebagai barang jang dipakai sadja. Berhoeboeng dengan 
ini tidak djarang orang jang dari Betaw akan melaloei Singapore sengadja tidak 
memakai tapi, hanja bawa sepatoe jang djelek sadja, tidak bawa persediaan 
ganti kemedja enz., pendek barang-barang jang dapat dibeli dengan harga 
moerah di Singapore dan di pelboehan djadjahan Belanda boleh diakoe sebagai 
barang pakaian sehari-hari. Botol minjak wangi atau au de cologne jang masih 
beloem diboeka kena bea, tetapi jg soedah diboeka dan sebagian sodah dipakai 
vrij dari bea. Beli le bih dari satoe botol tidak ada ampoennja lagi, haroes 
membaja bea masoek Kota Singapore sangat ramai dai manoesia bangsa apa 
sadja nampak di ini negeri pelaboeha pertemoean antara Timoer dan Barat. Ada 
bagian Tionghoa jang seola-olah tidak nampak lain bangsa, sehingga di 
Singapore toe sama sadja agaknja seperti di Hongkong atau Shanghai. Ko ta 
Tionghoa jang semangat keBaratan ada djasanja disitoe Tentoe menarik hati 
tiap-tiap pemoeda adanja tempat-tempajang djikalau di Java atau Suma tra 
hanja kadang-kadang atau si tahoen sekali ada, ja'lah tempapenghiboer hati 
diwaktoe malam tempat beberapa tontonan dan restaurant. Saja ingat di Betaw 
setahoen sekali ada Pasar Gambir, hanja di satoe tempat. Di S ngapore ada tiga 
tempat tiap-ti ap malam dan besarnja satoe tenpat sadja kira-kira doea atau ti 
ga kali Pasar Gambir, dengan atracties berlainan. Oentoek sekarang jang mendja 
di boeah toetoer, poen boeat Singapore sendiri dilapisan segal dancing bangsa, 
adanja dan cabarets. Di Singapore ada itoe taxi-girls sebagaimana biasa ada di 
Amerika dan bebera 


Lagi petitie Soetardjo Dengan boentoet nja. Didalam ,,Hindia-Post", nam pak 
djawaban atas toelisan kita didalam ,,Penoentoen" 19 Maart Djawaban itoe 
datang dari C. mite-Petisi-Soetardjo di Jacatra (secretariaat) dan menerangkan 
bahwa tidak ada Comite Petis g. pernah menerima postwisselpostwissel dari 


oedik-oedikan poen menerima oendangan boeat membikin chotbah, Memang 
boekan Comite Petisi jang kita maksoedkan Ada Comite lain jang menggoe 
nakan kesempatan menerima pos wissel-postwissel itoe. Perloe C. mite Petisi 
Soetardjo di Jacatra membikin penjelidikan jang baik baik, karena djika tidak 
demikian, pastilah perboeatan jang boesoe dan maoe mentjari toetoep „badjoe 
petisi Soetardjo nanti bisa meroegikan nama toean Soetan djo sendiri. *** Kita 
merasa heran, djika toean Sardjan jang mendjadi secretaris dari Comite Petisi 
itoe mao berkoera-koera dalam perahoe alias berpoera-poera seperti ia tidak 
mengetahoei hal itoe Setidak-tidaknja ia sebagai s orang leider jang doedoek 
dida lam Bestuur dapat menerangkan pada Bestuurnja bahwa menoeroet 
pendapatannja memang a dalah kedjadian jang boesoek itoe, dan kaoem atau 
orangnja jg perboeat itoe patoetnja diboeka di sidang Bestuur Pendek kata, 
dengan ini kita terangkan jang sementara lebi djelas sedikit. Di Soebang ada 
leboeah Comite Penjam boet Ordonnantie Perkawinan dan Petisi Soetardjo, jang 
diketoeai oleh toean Darmo, dan besecretaris toean Tripoedjisawarno Soedah 
barang tentoe, Comite Petisi Soetardjo itoe tidak beroeoesan dengan 
„Ordonnantie Pekawinan" boekan? Kita tahoe itoe Derhalve, lijkt het me beter, 
als de Heer Soetardjo maar eens in let Soebangsche persoonlijk gaat neuzen met 
den Djakarta Secretaris de heer Sar djan Dan komt zeker spoedig de aap uit de 
mouw Djangan diperlambatkan lag penjelidikan ini Dj 


pa tempat di Europa, sebagai jg ada di Shanghai dan Hongkong Taxi-girls, nona- 
nona tambangan dansa, tendiri dari beberapa bangsa, jang paling banjak dar 
perempoean koelit poetih (perem poean Rus boekan Bolsjewiek) peranakan 
Inggris. Tionghoa dan satoe atau doea perempoean Keling dan Melajoe Djikalau 
orang maoe dansa 2 taroes beli kaartjis doeloe jang harganja 25 cent Singapore. 
Masoek dalam roeangan dansa membawa itoe kaartjis artinja dapat garantie 
samboetan jang manis lari beberapa girls. Tinggal pi lih sadja dengan siapa 
orang soka dansa. Lamanja dansa itoe kira-kira hanja 4 sampai 6 menit. Djikalau 
maoe dansa lagi haroes membeli kaartjis lagi atau kasihkan kaar tjisnja jang 
memang soedah dib li lebih doeloe. Orang jang hanja membawa satoe kaartjis 
itoe bia janja orang asing, orang jang hanja maoe tjoba-tjoba doeloe. Orang jang 
soedah mendjadi leng ganan disitoe bawanja ada jang 10 sampai 20 kaartjis 
djikalau ma am hollyday (hari vrij) dan kadang-kadang lebih. Selain itoe tentoe 
sadja dianta ranja dans minoem atau makan Pada waktoe ini tidak oesah koeatir 
kesepian. Tiap-tiap taxi-girl biasanja tidak makan di pondokannja, memastikan 
bisa nebeng makan pada salah satoe tetamoe. Mentjari teman makan doea 
nona-manis, tiga atau empat, bahkan sepoeloeh dengan gampang sadja, asal 
soeka membajarnja Tentang warna koelit bangsa kita, kekoerangan pengertian 
ba hasa Inggris dan sebagainja, tidak mendjadikan rintangan sangat besar, asal 
sadja ada oeang (Akan disamboeng) 


„Penoentoen Contra" Arta" Satoe daripada peristiwa jang djarang kedjadian, 
jaitoe, bahwa Directie kita toean Eris bersana toean A. Anwar, pada ha i Senen 
28 Maart telah datang sendiri menghadap Chef Firm Hoppenstedt, oentoek 
menanja kan, apakah firma itoe soedah pernah mendengar bahwa dikot ni ada 
seboeah minggoean jang bernama ,,PENOENTOEN", ja itoe weekblad kita. Dan 
sekiranja diperkenankan maka dimohonkanlah pada han itoe djoega, djikalau 


tiada soeatoe keberatan, soekalah kiranja firma Hoppenstedt jang terkena 
dikalangan pembatja kita, djoe ga menaroehkan advertentienja Chef firma 
Hoppenstedt jang nampak peramah dan sopan santoen itoe, boekan menoe lak 
permintaan tadi, tetapi mempersilakan kita beroeroesan sendiri tentang 
advertentie itoe de ngan toean S. de Heer, Directeur dari ,,ARTA" dikota ini 
Anehnja, toean Eris, mengata kan, bahwa, biar bagaimana djoega, tidaklah nanti 
bisa menerima advertentie itoe dari ARTA. Se babnja, jaitoe antara toean ters 
boet roepa-roepanja ada sato perselisihan, sehingga toean di Heer tentoe segan 
memberi advies jang baik tentang weekblad kita. Apapoela, toean S. de Hee itoe 
hanjalah soeka memberi advertentie kepada soerat-soerat kabar apabila mereka 
ini djoega m anggani artikel-artikel dari ARTA, boeat mana djoega mesti di bajar 
honorarium Djoestroe pada waktoe itoe djam 10, datanglah djoega toean S. de 
Heer tadi ke firma Hop penstedt. Melihat kedoea toean dari ,,Penoentoen" 
disitoe, poela atas penerangan dari Chef firma tadi, bahwa ia tidak berkebera tan 
menaroehkan advertentie..... toean S. de Heer, agak marah lan menerangkan, 
bahwa ,,Penoentoen" selaloe mengoesik Parada Harahap, djadi terang sekai 
boekan weekblad baik, katanja. Oentoeng toean Eris, jang tidlak kehilangan akal, 
seketika i toe, dihadapan toean toko berta nja: „Apa toean soedah kena 
pengaroeh Parada ? Toean Eris memberi keterangan bahwa toean de Heer tidak 
perloe menanjakan siapa orangnja „Zi brail” itoe. Toch itoe ada resia redactie. 
Poen djika dibitjarakan setjara normaal, semendjak kaban soeatoe 
reclamebedrijf maoe toeroet tjampoer dengan oeroe san redactie En, last but not 
least, firma Hoppenstedt jang menerangkan sendiri soenggoeh memperhatikan 
soerat-soerat kabar Indonesia koerang lebih berkata: „Soepaja perkara 
journalistiek djanganlah ditjampoer-tjampoerkan, dan menangnja firma tadi tidak 
soeroeh begitoe. Inilah satoe record basah jang soedah dipertoendjoekkan oleh 
weekblad, boeat menggambarkan reclamebedrijf jang berla koe demikian, 
sehingga Weekblad ,,Penoentoen" jang soedah ada hidoep baik berboelan-boean, 
dianggap mati sadja oleh toe an de Heer. Apa toean de Heer barangkali djoega 
maoe mendjatoehkan sang tie atas ,,Penoentoen"? Kapan djatoehnja sanctie itoe 


Kita nasehatkan, djanganlah terlaloe rapat dengan......... toean Parada kalau- 
kalau nanti ber penjakit latah......... soeka merdjatoehkan sanctie Arta Begrepen, 
Zibrail 


Soerat kiriman PEMERINTAH DJANGANLAHBEKERDJA KEPALANG TANGGOENG 
Toean Redacteur Dalam penoentoen jang baroe laloe, seorang penoelis Dj. ad. 
menoelis tentang maksoed Pemerintah jang hendak memberi per toeloengan 
advertentie kepada bedrijf-bedrijf kabar bangsa Indonesia Pada pikiran saja 
dalam pada ini djanganlah Pemerintah nanti mentjari perantaraan lagi sebaga 
mana diterangkan dalam Penoentoen tadi, jaitoe mentjari wakil particulier boeat 
membagi-bagi kan advertentie itoe Desoel penoelis ,,Dj" boeat pekerdjaan itoe 
sementara Ambtenaar-ambtenaar Volkslecteur atau Balai Poestaka jang soedat 
di wachtgeld soepaja dipekerdja kan kembali adalah oesoel jang paling waras, 
boeat mana pihak wachtgelders, misalnja ada, tentoe toeroet bergirang 
hatiVolkslecteur haroes mengadakan reclame-afdeeling sendiri Hendak 
memasang advertentie dalam soerat-soerat kabarpoen bisa diatoer sendiri. 
Dengan tjara itoe, soerat-soerat kabar bangsa Indonesia merasa tertoeloeng 


dengan sepenoehpenoehnja Berlainan dengan, kalau bedrijk bedrijf soerat kabar 
mesti beroeroesan dengan seboeah reclame bedrijft seperti Arta, jang menoe 
roet toean Dj. telah memadjoekan permintaan boeat diserahi p roesahaan 
reclamebedrijft itoe. Dengan toelisan ini kita tida menjinggoeng bedrijft-bedrijft 
relame jang lainnja jang sekarang soedah ada dan hidoengnja poedengan 
memegang administratis sesoeatoe reclamebedrijft Apa jang dimaksoedkan ole 
Pemerintah boeat menolong ada vertentie sebenarnja ada satoe s al baroe, 
jaitoe oentoek member sokongan pada soerat-soerat kabar. Dari sebab itoe kita 
patoet merasa keberatan kalau Pemerintah dalam hal ini mesti mentjari „han 
dlanger lagi boeat membagi bagikan advertentie-advertentienja Kalau hendak 
menoeloeng, baiklah soepaja pertoeloengan ito di ichlaskan dengan baik-baik 
Djangan lagi via sesoeatoe peraaraan. Djangan Arta djangan Perd didjadikan 
tameng Pemerintah Persman 


KEINGINAN PUBLIEK Diwaktoe moesim hoedjan dan waktoe panas, poen tidak 
poetoesnja orang belandja di segala toko-toko Begitoe djoega jang melantjong 
Akan tetapi, diantara jang me lantjong itoe pernah membilang kan pada teman 
sedjawatnja, de ngan perkataan ,,Antara keinginan saja dengan barang-barang 
Bisa dapat de TOKO ,,DELIMA Batavia-Centrum Senen — 


Toko „CENTRAAL“. Handel in Manufacturen PASAR SENEN 177 — Bat.-C . Harga 
rendah Persediaan memoeaskan 


LUXE STAALBUIS FABRIEK 6 Co SOEY TJIANG Batavia Besar 81-83 — Pintoe Telf. 
No. 175 Bat. 


Hidanaan 


MEMBATJA NASIB!.......... Keloear masoek, keloear masoek. Doeloer, alias 
saudara O.K (Oeka Jaman) telah membatja nasibnja di „Berita Priangan Beberapa 
kali doeloer ini hendak menarik diri doenia tjoret-tjoret tetapi tidak dapat, sebab 
roepanja tangan doeloer ini masih gatal. Diantaranja doeloer (saudara) 
membatja nasibnja demikian in Tiga kali keloear, tiga kali masoek kembal 
Pertama dari Bidjaksana, masoek ke Sinar Pasoendan Keloear dari Sinpas, 
masoek ke Tjaja Timoer. Ketiga dari Tj. T. kembali ke Sinpas. Dan kini ke „Berl ta 
Priangan" Sekian oedjar doeloer alias sau dara in Kita bertanja apa berani sauda 
ra menerangkan didepan Cong res Perdi nanti, dimana saudara kerdja bagai 
ditaman firdaus Keloear masoek keloear masoek, apa ada niat lagi masoek 
keneraka djahannam.......... dipinggir Kali Tjiliwong: Di achirat adje kita sama- 
sama kembali kerdja disitoe........ xx KAMOE DI BALAS KAMOE Hoetang sepitjis 
dibaja empat gobang Dalam ,,Sinar Deli" ada menbitjarakan soerat kiriman dari 
seorang Mr. in de rechten kepada toean M. Djoni jang memaka erkataan kamoe 
dan kweSoerat Mr. tadi dibalas oleh ti M. Djoni dengan memakai perkataan 
kamoe dan kowe poela. Tje tjok seperti pepatah Belanda Tand om tand, leer om 
leer alias hoetang sepitjis dibajar empat g bang Sinjo Minang dari Radio laloe 
mentjakar hal ini sambil berkokok sebagai berikoet Barangkali djoega „toean 
Meester itoe akan berdiri telinganja membatja soerat toean M. Djoni 
tetapi... ah, orang bormati kita, kita haroes menghormati orang toe 
poela, kata awak. Demikianlah kepandaian seen orang Meester in de Recl 


Belanda tentang bahasa I. de ien nesia, sehingga si Indon terpaksa memberi 
peladj in padanja penoetoep soerat kiriman itoe Perkara ,,kowe" dan ka moe" ini, 
Sinjo takkan bosan mentjakarnja, tetap haroes lebih dalam ditjakarkan kepada 
bangsa Sinjo sendir karena boekan djarang jg. laloe telinganja mendapat pang 
gilan matjam itoe Kalau Sinjo tak silap, ditengah pasar perkataan ,,koewe" dan 
»kamoe" ini biasa didjoealkan oleh „toean-toean ketjil", jang dibeli begitoe sadja 
oleh bangsa Sinjo, hing ga ada djoega. Penghoeloe" jang dapat geteran kowe 
dan kamoe ini. Sekian kesoedahan gara-gara perkataan kamoe dan kowe, Kalau 
orang berani berkata memakai perkataan begitoe terhadap Ladi, ditanggoeng 
contant seketika itoe djoega dibajan Boeat Ladi, berhadapan deng en siramboet 
pandjang, atau den ngan jang ada boeloe pandjang dibawah hidoengnja, perloe 
menoeroet soekat dan gantangnja Kalau jang bersikap tidak sopan dan diadab, 
perloe dibajan dengan setjara......... koerang adjar Hoetang perloe dibajar. Ada 
oebi ada talas............ Doel, toetoep moeloet orang jang memakai perkataan 
kamoe dan kowe LADI. 


Djika Njonja-njonja dan Toeantoean maoe dahar Mie goreng jg enak dan boeboer 
ajam jang goerie datang belandjalah pada: WAROENG ABDOERRACHIM Passar 
Tanah-Abang — Bat.-C 


EDIA ABONNEMENTSKAART COIFFEUR HAPPY Molenvliet West No 110 BATAVIA- 
CENTRUM 


MENTJARI SIAPOEOEOE Toenggoelah doeloe diachi rat Nonja 


Si Doel memboeka rahasia seorang Njonja M. kepada Dr. katanja: ,,M. gadis 
modern, para nja tjantik-molek, lepasan H.B.S. Betawi bersoempah tidak maoe 
kawin kalau tidak dengan pemoda gagah—achli sport-djelita wadjah moekanja 
pandai segala bahasa anak toeroenan — ramboet keriting-pandai bermoesik dan 
bernjanji dan banjak doeit poela. Kalau tidak ada segala combinatie sematjam 
itoe, Nonja M. kaga, maoe kawin biar dia djadi perawan toea. Sekian rahasia 
Njonja M. jang diterangkan oleh Si Doel kepada Dr. *** Dr. mendengar rahasiah 
dan idaman Nonja M. ini terpaksa jeleng kepala dengan mengoetjap kan doe' 
Ifa ane Mentjari pemoeda bangsa Dr. sebagaimana idaman Nonja M ini, 
tidak gampang-gampang soekarnja, lebih soekar dari mentjari koetjing djantan 
belang tiga jang bertandoek poela Ada djoega pemoeda bangs Dr. jang gagah- 
achli sport-djeli ta wadjah moekanja-pandai bermoesik dan bernjanji-pandai poe 
la memandjat pohon kelapa, teta pi sajang tidak poenja doeit, dan ramboetnja 
tidak keriting Ada poela jg. pandai bernjanja dan berdendang-dilali, pandai 
lontjat, achli sport, jang ramboe nja keriting poela, akan tetapi wa djahnja tidak 
tjantik sebab koeli nja hitam seperti kopi toebroe matanjapoen terlaloe liar 
benaSoemboe, mati, betoel-betoe soesah mentjari pemoeda jang d kehendaki 
oleh njonja M. ini. L mana akan ditjari combinationa banjak itoe. Soedah tjantik 
gagah poela; soedah gagah, ram boet keriting poela: soedah keriting pandai 
poela berenang: san pai beberapa.............. poela oel. Merdjalan auto, naik 
koeda, sport ini itoe, kemoedian padai bermoesik dan bernjanji, banjak doeit 
poela. Apakah tidak ditjari selain toe, mesti pandai poela mengarang pantoen 
dan sjairan loear k pala dengan sekedjap berbitjara dengan kata-kata tersoesoen 


rap lemih-lemboet, dengan teratoe poela Menoeroet doegaan Dr. sam pai 
toedjoeh kali doenia ini kia mat, kalau Njonja M. mentjar pemoeda bangsa Dr. 
sematjam i toe boeat djodoh, ditanggoeng tiaak akan didapat Tetapi, tjoba- 
tjobalah toeng goe, bagaikan menoenggoe em boen toeroen ditengah hari....... 
Soenggoeh tjialat benar Njo nja. M. ini. Doel, kalau Njonja M. m oe dapat djoega 
jang dikehendaki itoe, soeroeh sadja dia terle bih doeloe toenggoe diachirat, 
manoenggoe.......... DR. POESANG 


Wilde-school boea Journalisten 


Apa soedah tidak bisa metjari pekerdjaan lainnja. Kita boekan menentang 
kepada adanja sekolah boeat mend dik mereka jang berkehendakan mendjoeal 
tenaganja kepada Pers, artinja, soepaja didalam satoe cursusu jang 2 tahoen 
lamanja, pemoeda-pemoeda jang keloearan M.U.L.O. mendapat pengartian 
pekerdjaan jang dipa kai didalam doenia Journalistiek, artinja boeat mendjadi 
coorespon dent, verslaggever, corrector, a tau sebagai soeatoe krasch atau 
hulpkracht didalam pekerdjaa redactie soerat kabar, tetapi, kalau sekarang 
dimana-mana orang maoe tjoba mendirikan sekolan boeat journalisten, sehingga 
d Poerworedjo poen diadakan, di Solo, di Soerabaja, soenggoehlah kita toeroet 
merasa ketjiwaPendirian cursusu oentoek kepentingan itoe, maoepeen kita 
poedjikan, (what is in a name, akan tetapi kita merasa chawatir kalau-kalau 
kemoedian sekola han-sekolahan jang demikian i toe berlakoe sebagai wilde- 
schoen, dari mana jang mendirikan badan-badan itoe hanjalah bermaksoed 
menariki oeang dan cursist-cursistnja oentoek memberi hidoep kepada goeroe- 
goeroenja, jang maoe mentjoba men 


dapat rezeki dari satoe peroesahaan baroe Maka achirnja moerid-moerid jang 
beladjar journalistiek di de sa-desa itoe, siapa tahoe, apabila keloear dari cursus 
dimana merekan didjandjikan goenoeng-goenoeng jang serba 
berkeloemasemasan hanjalah akan mendapat kan hasil jang amat pahit dan 
getir rasanja. Sebabnja, boekan tidak dan boekan lain: "Apakah kiranja Pers di 
Indonesia nantia kan dapat menerima mereka sebagai kekoeatan didalam 
redactie Tetapi, siapa tahoe Tidak salahnja, kalau pemoeda-pemoeda tadi 
memasoeki cursus-cursus itoe kalau dalam hat nja memang maoe mengabdi 
kepada journalistiek, entah Pers Be landa, ataupoen pers Indonesia Djika di hari 
kemoedian tanah kita ini penoeh dengan corres pondent-corespondent, 
verslagge ver-verlaggever jang tjakap moengkin poela Pers kita denaga 
automatis mendapat kemadjoean sendiri. Dari segala ploksok agaknja soerat- 
soerat kabar harian bangsa kita akan menerima perbanto jan tenaga dari 
tempat-tempat jg penoeh dengan kaoem jang mengerti akan "vak"nja doenia 
persoerat-kabaran. Tidak sebagai jang sentimenteel kita berani mendjatohkan 
pertimbangan salah atas peroesa haan-peroesahaan baroe jang mendidik kaoem 
wartawan (pemoeda-pemoeda) itoe, sehingga dengan contant mentjela 
pendiriannja oesaha-oesaha jang toemboeh sebagai djamoer itoe, tetap 
sebaliknja, terhadap oesaha itoe jang kita beloem mengetahoei akan boeahnja 
nanti kita patoet berdiri sama tengah. Kalau ada pehak jang mengatakan, bahwa 
wartawan-warta wan itoe boekan barang tjetak kan, dan detelorkan begitoe 
sadja sebagaimana seringkali dika rakan, tidaklah perloe kita meanbil poesing 


atas keritik jang memotong haloean itoe. Oentoek vak journalistiek, memang 
perloe sekali tiap-tiap orang jang hendak bekerdja pada peroesahaan itoe 
mendapat didikan goena vaknja. Ini tidak berarti bahwa wartawan-wartawan 
maoe ditjetak mendjadi jeunalist" Pemoeda-pemoeda jang memnjai 
voorropleiding baik-baik, en tinja mempoenjai kepandaian-oemoem, soedah 
barang tentoelah apabila besar kemaoeannja, ener gienja dan tjita-tjitanja, ada 
lebih moedah bisa mendapatkan sit sces didalam doenia persoerat ke baran, 
kalau dibanding dengan pemoeda-pemoeda jang tidak mempoenjai 
voorlopleiding terseboet tadi Kalau seseorang jang dahoeloe bersekolah doesoen 
kelas tiga, de ngan energie jang besar sekarang: bisa mendjadi journalist, 
setidak tidaknja oemoem meanggap itoe pastilah pemoeda-pemoeda jg ber— 
vooropleiding middelbaar moengkin mendjadi penoelis dalam soerat kabar jang 
lebih hebat lagi, dan kiranja bisa djoega toeroet hidoep mendjoeal tenag nja 
kepada doenia persoerat-kabaran Kita poedji adanja pemoedapemoeda jang 
sekarang maoe tjeboerkan dirinja dalam lapangan journalistiek. Tetapi 
pengharapan kita, djanganlah cursus-cursus jg berdiri dimana-mana itoe bagai 
seperti wilde scholen belaka, boeat mengedok oeang dari pemoeda pemoeda 
jang diberi djandji-djan dji jang boekan semestinja. Dan djanganlah memberi 
nama kepada cursus-cursus itoe, jo seakan-akan maoe mendidik „jo urnalist", 
jang tidak bertjotjokan 2 dengan apa jang sebenarnja. Karena, memang benarlah 
leider itoe boekanlah hasil teloran Tetapi djangan loepa, bahwa journalisten poen 
ada jang journalist kelas satoe, tweede klasse journalisten dan begitoe seteroe 
nja. Tidak apa, kalau maoe bekerdja didalam doenia persoerat kabaran, dengan 
bersekolah lebih dahoeloe 


Dan djanganlah poetoes, asa. 
Drogisteri „ THERAPIE" 


Kramatplein 3L — Tel. 5494 W Sedia Obat-obat (medicijn (Loco). Sebangsa 
patent. Harga ditanggoeng menjenang kan. 


BOTJOR MOELOET 11 Harap lekias dierem. Dikota Pamekasan ada seorang toean 
bernama J.V. bekerdja di vervoer-controleur dari Madoera Tram disana, lagak 
lagoenja senantiasa meloekai hati pegawai nja, hendak membantah sipega wai 
temtoe segan, Hanja jang menoesoek dan meloekai hati penoelis, soewarajang 
keloear dari moeloetnja terseboet, agaknja ti dak mengenal perasaan dan 
kebangsaan Madoera, soewara mana jalah jang sering penoelis de ngar sendiri 
ORANG MADOE RA TIDAK BOLEH DIPER TJAJA (tidak dapat dipertjaja) De 
Madoereezen zijn niet te vertrouwen ?? ?? Wie zal hij dan vertrouwen, als zijn 
brood gebak ken wordt uit het zweet en door de kracht van den Madoereesch 
Op wie zal hij zijn trouwer kunnen stellen, en met wie zal hij kunnen 
samenwerken op Madoera, het eiland der Madoereezen: Perkataan „tidak boleh 
dipertjaja" tadi boekan ada pada tempatnja djika dikeloearkan diwak toe 
personeelnja mendapat kesalahan sedikit dalam pekerdjaannja masing-masing. 
Perloelah penoelis disini meminta ATTENTIE-nja, dan sepaja ini het vervolg 
nimmel zal gebeuren, bahwa, djika ia marah pada pegawainja tidak perloelah ia 
menjinggoeng nama Madoera. Sebab perkataan MA DOERA atau MADOEREES 


tadi spreekt uit tegen 4.00 000 zielen. Sebab toch toean V. tentoe mengarti 
bahwa penoelis tidak boleh mengatakan bahwa bangsa toean itoe tidak boleh 
dipertjaja atau oplicters, djika lau ada kabaran (seperti jang h roe-baroe 
termoeat dalam Soera bajasch Handelsblad), halisters tangkapnja satoe oplichter 
banga sa Europa. Dan perloelah pengalis berharap kepada Pem besar Madoera 
Tram jang ting gi, soepaja diperingatkan dan de beri peladjaran, agar soepajin 
doen en laten-nja jang ta' sena noh teroetama perkataannja jang kotor tadi tidak 
akan teroes meneroes dipakainja atau dikeloe arkannja, karena kalau tidak, 
penoelis koeatir kelak, tidak mennangkan dikemoedian harinja Soenggoeh 
menjesel penoelis 90% ada orang-orang Madoera, jang bekerdja dibawah itoe 
toean J.V. tidak soeka melapoerkan k pada jang wadjib ditempatnja masing- 
masing, karena bangsa Medoera jang bersama-sama, bekerdja pada Madoera 
Tram itoe hanja mendjoeal tenaganja masing-masing oentoek sesoewah nasi. Ta 
loepa penoelis menanja pada toean-toean jang bekerdja sebagai bas-bas di 
Madoera Tram, apakah maksoed dan perloenja, berlagak sebagai eigenaan dari 
Madoera Tram, sedang orang Madoera dianggap sebagai kerbau jang ta' 
berontak Apakah mereka beloem mengerti bahwa tiap-tiap manoesia diatan 
doenia ini ta' ada bedanja? Wit wijst de mensch den troon en de slavenbroek 
aan. Welk mensch sterf niet, als ze van honger lijden moet. Djoega bangsa 
Madoe ra karena keadaan terpaksa dan memaksa, hinggalah keadaan jg 
menjedihkn tadi terimanja sadja Moedah-moedahan toelisan penoelis jang 
sesingkat ini mendapat perhatian dari seloeroeh personeel Madoera Tram jang 
merasa diloekai perasaannja, segeralah dapat perbaikan (Pemb. Djemparing 
Madoera). PEREMPOEAN BEKERDJA Di Nederland soedah diadakan oendang- 
oendang jang tetap melarang kaoem istri jang soedah kawin bekerdja dalam 
dienst negeri. Disini djoega perempoean jg boekan kostwinter tidak boleh tinggal 
dalam dienst negeri, akan tetapi oendang-oendang jang tetap tidak ada, tjoema, 
berlakoe sebagai tindakan crisis Sepintas laloe terasa tidak adil, bahwa 
perempoean jang soedah kawin tidak boleh bekerdja dalam dienst 
gouvernement, akan tetapi kalau diperiksa lebih diam pantas diakoei kebenaran 
nja. Laki-laki banjak sekali jang menganggoer dan tidak pada tempatnja, klau 
merek itoe dapat sainngan dari pada perem poean Kalau sekiranja pekerdjaan 
tjoekoep, tentoe tidak ada keberatannja kalau laki-laki dan perempoean 
samasama bekerdja. Di Indonesia ini oeroesan itoe lebih perloe lagi diperhatikan, 
se 


Pasar Sawah Besar - Batavia-Centrum 


BOEWAT INI MALEM DAN MALEM BERIKOETNJA. LIHAT DAN DENGARLAH KITA 
POENJA PROJECTIETOESTEL DAN SOUND JANG BAROE. 


bab pekerdjaan sangat sedikit, sehingga perempoean, apalagi jg. soedah kawin 
tidak lajk dpat pekerdjaan dalam dienst gouverne ment, sebaik baiknja dalam 
dienst partikelir djoega poen, Berhoeboengan dengan ini pehatilah kita 
toedjoekan atas goeroe-goroe perempoean Orang tidak bisa keberatan. kalau 
mereka itoe dapat didikan djadi goeroe, boeat mentjerdas kan mereka itoe pada 
oemoemnja, sebab kaoem lelaki perloe ada kaoem isteri jang tjerdas di 
sampingnja, akan tetapi mereka itoe tidak perloe didjadikan goeTOO Biasanja 


mereka itoe bekerdja beberapa tahoen dan setelah itoe lantas berhenti, karena 
kawin Sementara itoe mereka itoe soedah menjaingi kaoem lelaki, jg. 
menoenggoe kerdjaDisini poen pantas diadakan oendang-oendang melarang 
perempoean bekerdja dalam dienst gouvernement M. Noot Red. Kebangoenan". 
Ki riman jang diatas tertoelis boeat Nederlandsch Pogina dan ka rena itoe dalam 
bahasa Belanda, arkan dalam bahasa Indonesia tetapi karena ada goenanja 
disikami salin kedalam bahasa itoe Memoeatnja tidak berarti, bawa kami 
setoedjoe akan maksoed nja, 


OEDJIAN MESIN TOELIS PADA „THE SPEED" S Minggoe tanggal 20 Maart 30 jang 
beloem laloe telah dilangsoengkan oedjian: mesin-toelis THE SPEED", di 
Petjenongan No. 21 Batavia-C. dimoelai djal. 9 pagi dan berachir pada djam 
tengah hari dihadliri oleh 4 exa mencommissie. Candidaten jang menempoeh 
oedjian ini adalah 23 orang morid, antara mana 13 candidaten jang madjoe 
seperti dibawah ini: 1. Joesoefadi. 2. Oesman. 3. Talib, 4, Doedoeng, 5, Hoesen, 6 
Hanapi, 7, Abdullah, 8, Mej Djoehariah. 9 Nana, 10 Djajoes man, 11, Mej. Kartini, 
12, Soedja'i, 13 Kwee Tjoen Liem Jang terseboet belakangan tjoema beladjar 
dalam tempo 2 boelan dan mendapat ketjepatan 20.3 letter per minuut dan 
accuratess (kebersihan) rata-rata mendapat punten 8. Bagi mereka jang tak 
loeloes dalam oedjian kemba 


Sate kambing enz......... PARMA ALIAS NOY Kramatplein No. 8 — Batavia-C 
Tempat bersih Lajanan tjepat! Ditanggoeng lezat ! Djangan pertjaja sebeloemnja 
menjaksikan. Toean-toean jang ternama di kota Betawi k banjakan mendjadi 
langganan ki ta Sanggoep oeroes pesta makan masakan kambing di roemah 
toean. Boleh berdamai 


Eigenaar Parma alias Nog 
DAON KAWOENG JANG TERPILIH 


Tjoema bisa dapat di : TOKO TEMBAKG OESWO 4 Kramat plein 12 — Senen 
BATAVIA-CENTRUM. 


Bouwaannemer 8. Kunstgraniet werker e „JAVA Petamboeran No. 132B Tel. 
Palmerah v.I. No. 5 BATAVIA-CENTRUM Atelier voor graftomben, Bong pay, 
Grafsteen, naamborden, kidjing, maesan, het leggen van marmervloeren enz. 
VLUG COULAN GOEDKOOP Ontwerp, en uitvoeren-overal te ontbieden. 


DE HOOP — Marmerwerkeri Petamboeran 132; Telf. 5412 W t/o Europeesche 
Begraaf Plaats BATAVIA-CENTRUM. E Atelier voor Graftomben, Bong Pay 
Grafsteen Naamborden Kunst-Graniet, Tegels, het leg gen van marmervloeren 
VLUG — COUILANT GOEDKOOR ONTWERPEN EN UITVOEREN OVERAL TE ON" 


N „Terang 
Underwood SCHRIFMACHINE 


46 boelan Pertoendjoeken dengan penoeh kebanggaan satoe FILM BITJA. RA 
MELAJOE. Jang djempol sekali dari seadanja jang soedah pernah dikasi lihat di 


Indonesia, satoe film jang soedah membikin gemper di tanah Djawa, Medan, 
berikoet daerahnja dan Singapora serta disekiternja, sekarang di ni kota 
mendapetken gilirannja. Film bikinan Indonesia, semoeanja jg bermain bangsa 
Indonesier Miss ROEKIJAH dan Raden MOCHTAR dengan dibantoe oleh EFFENDI, 
MOE T EDDY HIN. TJITJI, KARTOLO, KOSASIH dan ratoesan orang lagi, 


(100 pCt. REBILT ENTENG TJEPET 


en AWET CONTAN? RECLAME PRIJS f 97.50 LIM TJOEI KENG Minta keterangan 
pada: FIRMA 14 Tel 230 BATAVIA-CENTRUM Tel. 215 Soekaboemi, Bandoeng, Tel. 
2243 — 


Adres toko huurkoep jg. terkenal TOT & MEUBEUMAKERV Molenvliet Oost 62, 63. 
— Djembatan Boesoek 


DERIERS 
Telf. Bt. 1126 


2. ilialen: Telf. WI. 1900. Parapatan Menteng No. 28 Zuiderboordweg) Tandjoeng 
Priok Toko , BROMO" Djembatan Boesoek 59 TIf. Bt, 1129 KASIH HUURKOOP 
DENGKASIH HUURKOOP DENGA NGET RINGAN PEMBAJARAN JANG SAoepa-roepa 
perabotan roemah-tanggah compleet, jang terbikin di kita poenja werkplaat 
sendiri. oepa-roepa tempat tidoer, lo-tjeng, gramofoons is pedaenzie jeng, 
gramofoons, speda enz. 


BESARA DI SAMA DISMANIE 
PENOENTG 


BATIK. MANUFACTUREN. TENOENAN. KRAMERIJEN 6 DEPOT POSTWAARDEN 
ISMAIL DJALLL Tanja doeloe persediaan Toko SMA IALI II ALLES TEGEN LAGE 
PRIJS. Ismail Djali Senen 121-123 Telf. 4356 WI. P. O. Box 23 Bankier Escompto 
Mij. BATAVIA. 


PERSENAN JANG BERHARGA AKAN DI KASI GRATIS PADA SEMOEA LANGGANAN 
DARI: TJIKEUMEUHWEG 13-15 Dengan hormat ! Pada sekalian pembatja ini 
memberi tahoekan dari moelai I October 1937, Toko SADJOESI tevens Schoen - 
Kleermakerij dan Salon De Coiffeur „DE ECHTE" memakai Nationaal Kasregister 
Tiap-aiap pembelandja CONTANT dari f 0.05 sampai seteroesnja mendapat 
kartjis, apabila sedjoemlah f 5.— mendapat persenan barang-barang seharga f 
0.50 Maka oleh karena itoe diharap langganan-langganan djika belandja Contant 
selaloe moehoenkan Kartjis dengan tertjitak harganja. Begitoepoen jang di 
potong Ramboet 10 kali mendapat Vrij 1 kali. Maka oleh karena itoe diharap 
berlangganan teroes soepaja mendapat keoentoengan bagai langganan- 
langganan. Menoenggoe kedatangan Toean dan Njonja sekalian dengan hormat, 
SADJOESI. 


Gang Tjoetek 9 (achte Pasar Baroe 42 Telf. 2893 Batavia-C. Menjediakan makan 
jang lezat minoeman d.I.I. Djoega sanggoep mengirimkan makanan buitenhuis 


dengan harga jang paling rendah Menoenggoe dengan hormat, De Eig. 
DJAJAPERNATA. Hoofd. Agent Bawang Cheribon 


RESTAURANT Soekan 
De Echte (SADJOESI) BUITENZORG 


Hallo! — Jaaa. Dimana ada perabot roemah (meubel) jang bagoes dan koeat, tapi 
jang moerah harganja? Oooo, ja. Toean-toean boleh koendjoengi, jaitoe: Rapid- 
rijwiel Toko TAMBOENAN Radio Beden enz. Petjenonganweg 50 - Batavia-C. En 
disitoelah boleh dapat barang-barang seperti Toean poenja maksoed. Djoega 
meringankan pembajaran dengan djalan menitjil (huurkoop), Barang pesanan 
dikirim di loear Kota, tapi lebih doeloe kirim wang 50 pCt. dari harga barang. 


TAILOR H. A. Rachman Sawah Besar 19a — Batavia-C. 8 Prima Stoffen. Prima 
afwerking. Prima Couper Systeem baroe, model baroe, harga baroe. U 
bertambah gagah serta ginding kalau U pakean jang potongannja menoeroet 
aliran zaman, serta modern. Harganja poen sedang, kerdjaannja mahal. Silahkan 
tjobak pada kita poenja adres jang soedah terkenal lama. Kaloe perloe boleh 
panggil sewaktoe-waktoe. 


TIJPEWRITING CURUS THE SPEED Petjenongan 21 Batavia-Centrum Akan beladjar 
typen blindsysteem 10 djari, dengan garant e tempo sependek-pendeknja 
datanglah pada adres kita. 


HAPPY ? 


Karena: Potongan jang naar maat: Mode service: Afwerking jang tjermat Sebab 
itoe dalam sedikit waktoe mendjadi bekend. Happy Tailor 59 PETJENONGAN 
BATAVIA-C. 


AA 

TAP IKAN MAS 

O 

HARGA bolol besar 62.50 % bolol E1.30 


ini tinggoer in dan tjan Jan Mas onderaal boeat orang goena tetoesoen ra naling 
oesak goena oene toaktoe ha A dan jang bade ie menden njakit djaga branak 
moeda (kloekon. 4 oe nagang mah afd 2 tacheah nangoe makan, sehat dan taon 
diga lanet anak jang panas mano eroba . . sebab die eiken dan bahini di er. 
tjampoen Djin dom goenanja badan dja2 besa branak moeda Ne2 di tjampoeri 
lagi Jat dan a. bisa dangken penja het senon 


die dikatoel minoem ada dikita sanggoen kast kombale on 


Balaikanlah djata beli ingoen man jan danitan 
BELI % DDZIJN UNEKDS REMBDURS VRIJ 


Hoofddepot ROEMAH OBAT TAY AN HOO TANAH LAPANG N210 TELF:1620 
BATAVIA HARGA PER BOTOL......... BESAR f 2.50 KETIJIL........ 1.30 Pesanan dari 
loear kota dikirim rembours djikalau pesan lebih setengah dozijn dikirim 
oewangnja doeloean. ONGKOS KIRIM VRIJ AGENT-AGENT: Di Bandoeng: Djin Sen 
Tong, Djie Thian Ho dan Eng Seng Tjan. Cheribon Thian Ho Tong. Djokja: Tek An 
Tong, Eng Gwan Hoo. Magelang: Thaij An Hoo. Mr. Cornelis: Sam San Yok Pong. 
Lahat: Tjee Tong. Pekalongan: Tjee An Hoo. Semarang: Eng Thaij Ho Ngo Hok 
Tong. Solo: Eng Thaij Hoo. Pasar Senen: Thaij Hoo Tjoen. Soekaboemi: Po 
TjoeTong. Tasikmalaja: Ek Goan Tong. Telok Betong: Thaij Seng Ho. Soerabaja: le 
Djin San, leKim Tje dan roemah Obat Tjee Min. Tanah Abang: Soe Tjiang. 
Poerwokerto: Eng Tjoen Ho Tandjoeng Pandan: Tje An Tong. Serang: Wee Leng 
Tong. Palembang: Thian Eng TongDjember: Eng Ho. Krawang: Ho Ban Njan. 
Pangkal Pinang: Thi Seng Tong. Palembang: Lau Djin Seng. Kroee: Ek Hin. Kediri: 
Tn Tong. Garoet: Heng Tong Hong, Thian Jam Soei. Makas Tandjoeng Pandan: 
Djoe Bie. sar: Eng Thaij Ho. Djokja: Thaij An Tjan, 


11 5.65 2.85 4.55 2.30 


0.35 0.75 


LOTERIJ 75.000 Moelai djoeal 31 Maart 1938 tariknja 29 April 1938. 1/1 lot % lot 
12 lot 4/10 lot 2/10 lot Tambah onkost Aangeteekend Idem Rembours 
Prijscourant spatoe 1938, djika minta kami kirim gratis. Loterij jang ditarik 28 
Februari 1938, Hoofdprijs didapat oleh toean Mansoer, Kroekoet, Batavia-C., 
lotnja dibeli dari Makeaar kita. Schoenmagazijn NEW YORK COY. Molenvliet Oost 
61 Batavia-C. DROSIT. S. „SMAKELIJK Adalah doea perkataan didalam bathin jang 
hanja dapat terlahir dalam roeangan Nos. 40/2 di KRAMATPLEIN BAT.-C. atau dia 
PADANGSCHE BUFFET Rasa: Lezat 6 Segar Harga: Boleh bandingkan. 


LA 
HOOFDDEPOT: TANAH LAPANG GLODOK No. 10 
Toko Obat THAY AN HO TELEFOON No. 1620 BATAVIA. 


Pabelah selamanja Ni njak ramboet JO TEK TJOE So dah dapat poedjian Harga 1 
botol F 0.20 Soep ja djangan keliroe pereksalah Tjap 2 ANAK 


Roemah chat JO TEK TJOE Kwitang 2 Telef. 855 WI. Batavia- Centrum 


COIFFEUR „POPULAIR Sawah Besar No. 4c. — Bat.-C. Salah satoe Coiffeur di 
Batavia-Centrum jang soedah terkenal dan berlangganan lama, Pekerdjaan 
memoeaskan dengan tarief jang pantas. Goenting ramboelt......... f0.25 Tjatat ini 
adres BOEKHANDEL ON" NASU — Kramatplein Pasar Merah letter P.O. — Batavia- 
Centrum. Selamanja sedia 2de Handsch: boekoe-boekoe sekolah, Romans Anak- 


anak, peladjaran dan Tijdschriften Speciaal moerah. DI BOGOR! Menginaplah di 
HOTEL ,,MERDIKA" (pembajaran lebih doeloe) 


Sanget moerah 5 benggol sebotol terisi 100 gram JUK FENS MINJAK RAMBOET 


Bisa dapat beli diantero tempat, pada Hoofd-depot dan SOUW HAN JAM B. Djati- 
Baroe 61 Tanah Abang Batavia-Centrum. PENTING TJATAT Teroentoek bagi 
kaoem saudagan adres jang dibawah ini, jang soedah mempoenjai langganan di 
Indonesia ini, jang soedah lama terkenal serta djoedjoer, dan tjoekoep 
persediaan dari roepa-roepa batik keloearan Batavia, Cheribon, Tasikmalaja dan 
roepa-roe pa tenoenan serta segala roepa nanufacturen. Pengiriman selamanja 
dengan rembours K.P.M. atau Post. Banjak sedikitnja kita terima dengan senang 
hati. Dan toean-toean tjo balah minta keterangan pada kita. Memoedjikan 
dengan hormat, ,,AMINOELLAH" Batikhandel 6 Commissie Agent Gang Mesigit 
30a — Batavia-C. 


WEAN Perloe tarik ongkos menoeroet keHAR adaan zaman. Tida perloe keloeMij 
ont ar wang banjak mendapat barang A jang berkwaliteit baik. Pakelah Minjak 
Ramboet Juk Ren's mem75 beri kefaedahan jang tida njangket dan tida bikin 
kotor ramboet N. " M HONTENS Sedia: kleur merah, haroem kembang kenanga. 
2000 GERAKART so . kleur idjo, haroem melattitongkeng. ) kleur koening, 
haroem Jas min-bourbon. Djoega sedia segala roepa biang minjak wangi (olie 
parfum) merk JURKFAN'S", harga bersaingan. Bisa beli sedikit atau kilo-an. Agent 
voor West Java: — TOKO ORIENTAL Petjenongan 67-i Batavia-C. Geproduceerd 
door: MUGUETPOEDER FABRIEK, Batavia Druk. Tjahja-Pasoendan 


Kramat No. 46 


Telefoon No. 5344 


Batavia-C. 

WILT U leren typen? 
Ga naar: 
METROPOLITAN 
TYP CURSUS 

Pasar Baroe (Schoolweg Noord 10 
oog 
A 


Bajar de 20 April 


437. 


de 44 
ormat 8 loer Tjiboe dapatoel 2637. Bentenge 
An. Disa. v. DOR 


44 m Dengen Hormat, SARSENE d boedah se K d. Badan Min akeli a. a A EER 
toepatea dapet seden a nanti berdening mati aeng as? de bertoetoenen deng 
sanger bernaren te. 


kiongtjh 


a deng amor 


